psm, — MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(NN (MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id e-mail : humas@mia.or.id 





Jl. Ronegowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271) 663299, Fax (0271) 663977 
Ahad, 04 Nopember 2018/26 Shafar 1440 Brosur No. : 1929/1969/IF 


Shalat (9) 


Dilarang berbicara di dalam shalat 








JI P . 3 23 Ig Ju 3 0 A5 35 
J (a23 d5 | 
AN | 192399 1 ea EA 2 an AI As Tn 


Pat 


£ G9 2 “9 2, 2 3 an A8 

PAPAN la je P3 SAI Cab Ga 
Dari Zaid bin Argam, ia berkata : Kami dahulu biasa berbicara di dalam 
shalat, yaitu orang berbicara dengan temannya yang disebelahnya di 
dalam shalat, hingga turun ayat (yang artinya) : "Berdirilah karena Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyu' ". JAS. Al-Bagarah : 238). Setelah itu, 
kami diperintahkan supaya diam, dan kami dilarang berbicara". (HR. 
Muslim juz 1, hal. 383, no. 35) 


3 A3 BEN Is Ke SUS ES KE 3s 
ne ea Ka 5 Kue 23 NE 
ya et da Ig NAS Seakan 
PAT alan IA DA ENI “JS Ale 5 3 3 


Dari 'Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata : Kami dahulu biasa memberi 
salam kepada Rasulullah SAW, ketika beliau sedang shalat, dan beliau 
menjawab salam itu kepada kami. Tetapi setelah kami kembali dari 
Najasyi (Ethiopia), kami memberi salam kepada beliau, maka beliau SAW 


tidak menjawab salam kami itu. Lalu kami bertanya, "Ya Rasulullah ! 
Dahulu kami memberi salam kepadamu ketika engkau sedang shalat dan 
engkau mau menjawab salam kami". Maka jawab Rasulullah SAW, 
"Sesungguhnya di dalam shalat itu ada pekerjaan (yang khusus)". IHR 
Muslim juz 1, hal. 382, no. 34| 


kan Tati 05 AS IE pe Sg 
mekudatan kai GE Ii 33 
MN IS JB La UG HE gb ala 

PNS eh an akal ta TAN Naa bara 


Dari Jabir, ia berkata : Dahulu kami bersama Nabi SAW, lalu beliau 
mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian ketika aku kembali, beliau 
sedang shalat di atas kendaraannya dalam keadaan tidak menghadap ke 
giblat, lalu aku memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak 
menjawab salamku. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab 
salammu, kecuali karena aku sedang shalat". (HR. Muslim juz 1, hal. 384, 
no. 38) 


36 3 telak Hn Je al ES JB M x6 IE 
150 ala ala bila Uk Ws WS ala S1 
Tpi Ie AI 3 3 Os Je ala 


Dari 'Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata : Dahulu saya memberi salam 
kepada Nabi SAW, ketika beliau sedang shalat, dan beliau menjawab 
salam itu. Setelah saya kembali (dari Najasyi), saya memberi salam 
kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salam saya. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam shalat itu ada pekerjaan (yang 
khusus)". IHR. Bukhari juz 2, hal. 63| 


2 


Dilarang menoleh 


O SUSYI BEA Ig LIL EL! 3 


T Ito 25 T RO era 
M6 Ea Ole ASI AL "AAS 35 JUS GI 


AT ed XI 


Dari 'Aisyah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang menoleh di dalam shalat, maka jawab beliau, "(Menoleh itu) satu 
copetan yang syaithan mencopetnya dari shalatnya seorang hamba". IHR 
Bukhari juz 1, hal. aa 


1 SA dy BEAN EP ANiU JEH 
8: 


On Saka JAN Je Ni 


YOU AYAM aa AS Gs 43 


Dari Abu Dzarr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Allah senantiasa 
menghadap kepada hamba-Nya di dalam shalatnya, selama hamba itu 
tidak menoleh. Maka apabila hamba itu memalingkan wajahnya, Allah 
pun berpaling PNY (HR Ahmad La 8, hal. 119, no. 215641 


Ia FN J3 Y SEA Iris IE JEH 
A3 Sio 5 Cah JL 0 3 BA Ja IE 


AI Sad A2 Sel 


Dari Abu Dzarr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Allah "Azza wa 
Jalla senantiasa menghadap kepada hamba-Nya di dalam shalatnya, 
selama hamba itu tidak menoleh. Maka apabila hamba itu memalingkan 
wajahnya, Allah pun berpaling darinya". IHR Nasaiy juz 3, hal. 8| 


3g Gin Pad 


SB AKSES 3 SINI SB AI 9 SBY 


MB on la KAN OY S3) BL OS 


Dari Anas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hai anakku, 
jJauhkanlah dirimu dari menoleh di dalam shalat, karena sesungguhnya 
menoleh didalam shalat itu suatu kebinasaan. Adapun kalau terpaksa 
menoleh, maka boleh di dalam shalat sunnah, tidak di dalam shalat 
wajib". IHR Tirmidzi juz 2, hal. 51, no. 586, ia berkata : Ini hadits hasan 
gharib| 


Dilarang melihat ke atas 

NS Tega UE Dl Ig JB JG ee BE 

MI AYI UII 3 eU II LA ORI 
YA aka 


Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
"Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya memandang ke 
langit di dalam shalat, atau (kalau tidak mau), pandangannya tidak akan 
kembali lagi kepada mereka (mereka akan buta)". IHR Muslim juz 1, hal. 
321, no. 117) 


AA Jb BEA Ines JIE IE Ma oi el 3 
api 3 AM GAN IU Ona 


- 


oa LO BKI or 4 yaa 6. 4 ! 
BA Ge NG IS Se: BS M3 


4 





YAT NN Ge 


Dari Anas bin Malik, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana 
orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit di dalam shalat 
mereka". Dan Rasulullah SAW mengingatkan mereka dengan keras, 
hingga beliau bersabda, "Sungguh, mereka mau berhenti dari perbuatan 
itu, atau akan dihilangkan penglihatan mereka". (HR Bukhari juz 1, hal. 
182) 


4 
We 


LA II JB EN In NIA IE 
NAN II IS 3 MEI We AI aah 
YYY IN em Ml A53 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "hendaklah 
orang-orang itu menghentikan perbuatannya memandang ke langit ketika 
berdo'a di dalam shalat, atau (kalau tidak mau) akan dihilangkan 
penglihatan mereka". IHR Muslim juz 1, hal. 321, no. 118) 


Dilarang meludah ke depan 

4 ML. ras, $ AA Beng na TM 
G OLS ISI : Jl SD LM AH 
dara CS Yaa SIX ge 3353 YG (A33 FR SL 2S 


AE AI UR LE IR 3 Tan 


Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seseorang 

sedang shalat, sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan 

Tuhannya. Maka janganlah ia meludah di depannya dan jangan pula di 

kanannya, tetapi (boleh) di kirinya di bawah tapak kaki kirinya". IHR. 

Bukhari juz 2, hal. 62). 
A 4 





Pa at 


san 5 Ai be 


Ka IP Yg agita Ja ah IS Bas AS IU 


ke BE Aa s3 CS alang S6 2 aa 


Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW melihat 
dahak di tembok masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu 
menghilangkan dahak tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Apabila 
seseorang diantara kalian berdahak, maka janganlah ia berdahak di 
depannya atau di kanannya, tetapi hendaklah ia ludahkan ke kirinya, atau 
di bawah tapak kakinya yang kiri". IHR. Bukhari juz 1, hal. 106J 


(eP - ! "Ma AN aki . Bi st 2 dik P G 8. KT - 
Ji Ah G3 ala ad eh MD Aga 


& - 


(SI SS Ol "Jas Las “0 TN AE (AI & 3 & 


- 


AN Oa KA IN ah S6 ID 35 
Pa on 7 Pa ! A 
CP oren HE 3 sala 5 J3 SA Hi 2 YG 
Je Lani GS 13 3 Ob IL 5 cas 
de SA Ikat JI JBS ak 


Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melihat dahak di bagian giblat masjid, 
maka hal itu menyusahkan beliau, sehingga tampak pada wajahnya, lalu 
beliau berdiri dan menghilangkannya dengan tangan beliau. Kemudian 
beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang diantara kalian apabila 
sedang shalat, sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan 
Tuhannya, atau sesungguhnya Tuhannya sedang berada diantara dia 
dan giblat, maka janganlah seseorang diantara kalian meludah ke arah 
giblat, tetapi (boleh) ke kirinya atau ke bawah dua tapak kakinya". 


6 


Kemudian Nabi SAW mengambil ujung rida'nya, lalu meludah padanya, 
kemudian menggosoknya sambil bersabda, "Atau berbuat begini". (HR. 
Bukhari juz 1, hal. 105) 


Dilarang menahan kencing dan berak ketika akan shalat 


PA Led 4 B1 ai 1 - T4 AE: - - 
6 Y drs BEM JI, as OI OTG LAI 2 


PA el JELII 43 IG 3A9 V3 cela 2 
Dari 'Aisyah, ia berkata : Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak (sempurna) shalat ketika makanan sudah 


disiapkan, dan tidak (sempurna pula) ketika menahan kencing dan 
berak". IHR Muslim juz 1, hal. - no. 67). 


IN Ia Ea J5 Je Kana 
BB NYI ala gal SESI AN A3 V6 salah san 


A4 





Dari "Aisyah, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak (sempurna) shalat ketika makanan sudah disiapkan, dan tidak 
(Sempurna pula) ketika menahan kencing dan berak". (HR Abu Dawud 
juz 1, hal. 22, no. 89). 


Menguap ketika shalat 


Ia DEA 3 LET IU 3 5 
Nan HN PP BAK Susi AS s5 ON 


LP ye, CJ — :JE3 cYIA 1D NY 
Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Menguap ketika 


$ 
G 


7 


shalat itu dari gangguan syetan, maka apabila salah seorang diantara 
kalian menguap hendaklah ia menahan semampunya". IHR. Tirmidzi juz 
1, hal. 230, no. Ten 3 berkata : hadits hasan shahih| 


utk 


£ AE 5 Tiar BE LA BEA 
'e . 3 TC. TG Lt 03 | G 
2 HEKS 33 SAI 2553 ISL cOLaLAIN ra INC 


Y TOR 13) AYY OT Ole 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Aku mendengar Nabi Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya menguap ketika shalat itu dari gangguan 
syetan, maka apabila salah seorang diantara kamu menguap hendaklah 
ia menahannya". (HR. sa Hibban juz 6, hal. 123, no. 2359| 


SEN EA 1 JB :JE 3 seat 3 2 


plan JAE BAN SI 3 Je og Sk Sel 


Da Ma DI 


Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila seseorang diantara kalian menguap, hendaklah ia menahan 
dengan tangannya pada mulutnya, karena syaithan akan masuk". (HR. 
Muslim juz 4, hal. 2293, no. 57) 


Mendirikan masjid di bekas uburan orang kafir 

Ga Il ja La SE 2 26 Ju ud ja 
0. 0. SKS g Aa ya Na o o so o "4 « - 
3 3 2 Aeb PE ap AR IA 


Pad 


GEA GS EN gi SI ji3 AI Gas ai 





Kp alat KE EN US aa 
AI Ab SI ip EN Ser 433, 
Apa dasi Aa A3 Li slah EL 
Sea Ia BJB ame elig AA R5 AI 
ASG IGA Ke BG ENI 5 ana) 
A3 MSG 0 JS di DVI aah oli Y da 
AS IE ang LA A3 BAGAN jai - KENI 
gta Ah : nba GIA yA sai 5 
Ja di At Ol Yes si ita 
BEN GEN KAT Ipa as Ha BE ah 

Ge dell jae SEL SNI 
Dari Anas, ia berkata : Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, kemudian beliau 
singgah di dataran tinggi Madinah, di suatu perkampungan Bani "Amr bin 
/Auf. Nabi SAW singgah di situ selama empat belas malam. Kemudian 


beliau mengutus utusan kepada Bani Najjar. Lalu mereka (para ketua 
Bani Najjar) datang dengan berselempang pedang, seakan-akan aku 


9 


1 


melihat Nabi SAW di atas unta beliau, sedangkan Abu Bakar 
memboncengnya, sedankan para ketua Bani Najjar berada di 
sekelilingnya, hingga unta itu berhenti di halaman Abu Ayyub (Al- 
Anshariy). Dahulu Nabi SAW senang mengerjakan shalat dimana waktu 
shalat itu tiba, dan beliau pernah shalat di kandang kambing. Dan 
sesungguhnya beliau memerintahkan supaya mendirikan masjid. Maka 
beliau mengutus utusan kepada para ketua Bani Najjar, dan beliau 
bersabda, "Hai banu Najjar, juallah kebun kalian ini kepadaku !". Mereka 
menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya melainkan 
(kami berikan) kepada Allah". Anas berkata, "Di dalam kebun itu ada apa 
yang dahulu kami katakan kepada kalian, yaitu guburan orang-orang 
musyrik, ada reruntuhan dan ada pohon-pohon kurmanya". Kemudian 
Nabi SAW menyuruh supaya gubur-gubur orang-orang musyrik itu 
dibongkar, lalu gubur-gubur itu dibongkar, reruntuhan itu supaya 
diratakan, lalu reruntuhan itupun diratakan, dan pohon-pohon kurmanya 
supaya ditebang, lalu pohon-pohon kurma itupun ditebang. Kemudian 
para shahabat mengatur pohon kurma itu di bagian giblat masjid, dan 
mereka membuat dua tiang pintunya dari batu. Mereka bekerja 
mengangkat batu-batu sambil bersya'ir, dan Nabi SAW bersama mereka. 
Beliau pun mengucapkan “Alloohumma laa khoiro illaa khoirul 
aakhiroh, faghtfir lil anshoori wal muhaajiroh” (yang artinya), "Ya Allah, 
tiada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka ampunilah shahabat- 
shahabat Anshar dan Muhajirin". IHR. Bukhari juz 1, hal. 110) 


3 IE Kia pas BEA Ips IN UU ia Ip 


AN gta 3 K3 ANA AI Ia 
JUS ES JA Ya HI JS JB ama 
Y Fa PE MAA SG Glee MEI 5 b 
AS Isi Wah AG sa JB Naa 
- D Ips P6 La SPA 4 3 B3 
LI LH GEA ig ya Ira 
Hislne Gatal Menera si Bd ena 
A3 ka EA Iss Oles SS IE Ia 
jai ya ah pp ID HAN sat 
YVY ON eka SPN 3 API 


Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, 
kemudian beliau singgah di dataran tinggi Madinah, di suatu 
perkampungan Bani 'Amr bin 'Auf. Rasulullah SAW tinggal di tempat itu 
selama empat belas malam. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan 
kepada para ketua Bani Najjar. Kemudian mereka datang (kepada 
Rasulullah SAW) dengan berselempang pedang. (Anas) berkata, 
“Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW berada di atas untanya, 
sedangkan Abu Bakar membonceng beliau, sedangkan para ketua Bani 


11 


Najjar di sekeliling beliau. Unta beliau berjalan hingga sampai di halaman 
Abu Ayyub (Al-Anshariy)”. Dahulu Rasulullah SAW biasa shalat di mana 
waktu shalat itu tiba, dan beliau pernah shalat di kandang kambing. 
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendirikan masjid. 
(Anas) berkata, Maka Rasulullah SAW mengutus utusan kepada para 
ketua bani Najjar, lalu mereka datang (kepada Rasulullah SAW). 
Rasulullah SAW bersabda, "Hai banu Najjar, juallah kebun kalian ini 
kepadaku !". Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan meminta 
harganya melainkan (kami berikan) kepada Allah". (Anas berkata), "Di 
dalam kebun itu ada apa yang dahulu kami katakan kepada kalian, yaitu 
pohon-pohon kurma, guburan orang-orang musyrik, dan reruntuhan. 
Kemudian Rasulullah SAW menyuruh supaya pohon-pohon kurma itu 
ditebang, lalu pohon-pohon kurma itu ditebang, guburan orang-orang 
musyrik itu supaya dibongkar, lalu guburan itu dibongkar, dan reruntuhan 
itu supaya diratakan, lalu reruntuhan itupun diratakan. Kemudian para 
shahabat mengatur pohon kurma itu di bagian giblat masjid, dan mereka 
membuat dua tiang pintunya dari batu. Mereka bekerja mengangkat batu- 
batu sambil bersya'ir, sedang Nabi SAW bersama mereka. Mereka 
mengucapkan “Alloohumma innahu laa khoiro illaa khoirul aakhiroh, 
fanshuril anshoora wal muhaajiroh', (yang artinya), "Ya Allah, 
sesungguhnya tiada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka tolonglah 
para shahabat Anshar dan Muhajirin". IHR. Muslim juz 1, hal. 373, no. 9| 


Bersambung ........... 


12 


